
33 

Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 

Semoga kita mendapat manfaat 
dengan membaca, memahami dan 
menyebarkannya, Aamiin 



Q +96 650 311 8704 

© +62 821 2000 0445 
Q facebook.com/yyspps 
Q @yys_pps 
© @yys.pps 


anJI laJ| cJQSiniioJI ninnn 

YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 jjjnUI ,oàj 



















Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 


O Bulan muharram adalah bulan pertama tahun 
hijriyah dan bulan terakhir dari asyhurul hurum 
yang berurutan yaitu; dzul qa’dah, dzul hijjah, 
muharram kemudian rajab. 


Allah Ta’ala berfirman: 

o 

^JLc 9 " ^^j dJJI ij /<i jàjS- UjI 4JJI òùs- j Qi ^<"<) I ùòs- (jl 

<ixjjl L&lo CjIjU-AJI 


“Sesungguhnya bilangan bulan pada slsl Allah 
adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah 
di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di 
antaranya empat bulan haram.” 


QS. Attaubah : 36 

o Rasulullah |§ memberi sebutan bulan muharram 
sebagai “syahrullah” 

Penisbatan bulan ini kepada Allah merupakan 
bagian dari bentuk pengagungan yang 
menunjukkan akan mulianya bulan ini. 



QOll CLOJJ CjQSlIUÌaJI nmn~i 

YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £J>njJI ,oòj 


Q +966503118704 (] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

Q ialtalha@hotmail.com □ ialtalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 










Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 


Q Sebagian ulama menyatakan bahwa muharram 
adalah bagian dari asyhurul hurum yang paling 
mulia. 

Hasan Al basri & berkata: “Asyhurul hurum yang 
paling mulla adalah muharram”. 

“Sungguh Allah Ta’ala memulal tahunnya dengan 
bulan haram [muharram] dan mengakhlrlnya 
dengan bulan haram pula [dzulhljjah], maka tldak 
ada bulan yang leblh utama setelah ramadhan 
selaln bulan muharram.” [ lihat kltab matholful 
ma’arif/34 ] 

“Asyhurul hurum adalah bulan-bulan yang 
disucikan oleh Allah Ta’ala dimana didalamnya 
Allah Ta’ala melarang peperangan, Allah Ta’ala 
juga akan melipat gandakan pahala kebaikan 
dan dosa kemaksiatan sehingga kaum muslim 
senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan 
maksiat” 



QOll C_nJJ CjQSlIUÌaJI nmn-i 

YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £J>oJJI ,oòj 


Q +966503118704 (] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

Q ialtalha@hotmail.com □ ialtalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 







Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 






illi 



Q) Yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan 
muharram 


Abu Utsman Annahdy berkata: “dohulu [para 
sahabat] mengagungkan 10 hari yang 3 macam 
yaitu; 10 hari terakhir bulan Ramadhan, 10 hari 
awal bulan Dzulhijjah dan 10 hari awal bulan 
Muharramj’ [ lihat kitab mathoiful ma’arif/35 ] 


Q Allah Ta’ala melarang hamba-Nya untuk berbuat 
dzolim di bulan haram dalam firman-Nya: 




“maka janganlah kamu menganiaya diri kamu 
dalam bulan yang empat itu” QS. Attaubah : 36 


Ini merupakan penekanan akan beratnya dosa 
yang akan didapat dengan berbuat dzolim 
[maksiat] dibulan haram. 

Q Disunnahkan untuk memperbanyak puasa 
dibulan muharram 


Rasulullah # bersabda: 



□Oll c_nJ| f'i Qqlìnìnl l rimn~i 

YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £J>oJJI ,oòj 


Q +966503118704 (] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

Q ialtalha@hotmail.com □ ialtalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 







Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 







4Ì1I jQfM) ijLò-oj Jlkj ^LaoJI J^bI 

“Puasa yang paling utama setelah ramadhan 
adalah berpuasa dibulan Allah al-muharram” 

Q Yang dimaksud dengan memperbanyak puasa 
dibulan muharram adalah bukan berpuasa 
sebulan penuh karena tidak ada puasa satu 
bulan yang disyari’atkan selain puasa bulan 
Ramadhan. Wallahu a’lam 

Q Nabi H bersabda: “puasa yang paling utama 
setelah Ramadhan adalah puasa dibulan Allah 
[muharram]” 

Imam Nawawi & menjelaskan, “Hadits ini 
merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan 
untuk berpuasa adalah pada bulan Muharram.” 
[Syarh Shahih Muslim, 8: 55] 

Lalu mengapa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
diketahui banyak berpuasa di bulan Sya’ban 
bukan malah bulan Muharram? 



□Oll cjUJ ÙQSlIUÌaJI nmn~i 

YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £J>njJI ,oòj 


Q +966503118704 (] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

Q ialtalha@hotmail.com □ ialtalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 










Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 


Ada dua jawaban yang dikemukakan oleh Imam 
Nawawi 

1- Mungkin saja Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
baru mengetahui keutamaan banyak berpuasa 
di bulan Muharram di akhir hayat hidup beliau. 

2- Boleh jadi pula beliau memiliki udzur ketika 
berada di bulan Muharram [seperti bersafar 
atau sakitj sehingga tidak sempat menunaikan 
banyak puasa pada bulan Muharram. [Lihat 
Syarh Shahih Muslim, 8: 55] 

Q Didalam bulan muharram terdapat puasa asyuro, 
yaitu berpuasa ditanggal 10 muharram. 

© Asyuro adalah istilah atau nama dalam islam 
yang tidak diketahui di masa jahiliyah 

[Lihat kitab masyariqul Anwar karya Qodhi iyadh 
2 / 102 ) 

m Anjuran berpuasa asyuro adalah anjuran yang 
sangat ditekankan. 



□Oll cjUJ CjQSUÌUQJI nmn~i 

YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £J>zùll ,oòj 


Q +966503118704 |] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

Q ialtalha@hotmail.com □ iaitalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 








Rasulullah H bersabda 

^ _ _ ^ 5 __ ^ ^ q “i. uj ___ 

dJLcS ^Il)) 4x-uJ) ^ASo J)ì dJJ) J-C" 


-0 


zÌj^ujÌS' ^tLo 


Puosa ‘Asyura aku memohon kepada Allah agar 
dopot menghapus doso setahun yang lolu. [HR. 
Muslim] 


Q Puasa Asyuro akan menghapus dosa-dosa kecil 
dan bukan dosa besar 


Q Hendaknya mengajak keluarga, anak dan orang 
disekitar untuk puasa asyuro 

Q Disunnahkan untuk melengkapi puasa asyuro 
[tanggal 10] dengan berpuasa sehari sebelumnya 
[tanggal 9] 

Q Apabila ia melewatkan puasatanggal 9muharram 
maka hendaknya ia melengkapi puasa asyuro 
dengan berpuasa sehari setelahnya [tanggal 11] 

Q: Apabila ia ragu tentang penetapan 10 muharram 
maka puasa sehari sebelum atau setelahnya 
dapat meyakinkannya sehingga ia tidak luput 
dari puasa asyuro. 






QOll CJ\JJ f'iQqlìnìnll rimn~i 


YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £J>njJI ,oòj 


Q +966503118704 |] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

E3 ialtalha@hotmail.com □ iaitalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 











Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 


O Sebagian ulama menyarankan untuk berpuasa 
asyuro dengan 4 cara; 

A. Berpuasa tanggal 9,10 dan 11 

B. Berpuasa tanggal 9 dan 10 [mayoritas hadits 
menyebutkan sunnah ini) 

C. Berpuasa tanggal 10 dan 11 

D. Berpuasa tanggal 10 saja 

O Apabila tanggal 10 muharram bertepatan 
dengan hari jum’at atau sabtu maka ia tetap 
diperbolehkan puasa dihari itu saja. 

® Apabila ia masih memiliki tanggungan godho 
puasa Ramadhan maka ia boleh melewatinya 
terlebih dahulu untuk berpuasa asyuro karena 
waktu puasa asyuro terbatas pada tanggal 10 
muharram saja. 

©Apabila ia menggabungkan niat puasa asyuro 
dengan godho ramadhan maka godhonya 
tetap sah dan semoga ia mendapat pahala 
asyuro juga. Akan tetapi yang lebih afdhol tidak 



QOll UìJJ CjQSlIUÌaJI nmn~i 

YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £J>njJI ,oòj 


Q +966503118704 |] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

Q ialtalha@hotmail.com © ialtalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 








menggabungkan niat keduanya [godho dilain 
waktu] 

Q Diperbolehkan puasa tanggal 9 dan 11 muharram 
dengan niat godho ramadhan. 

©Tidak mengapa berpuasa asyuro saat safar 
apabila itu tidak memberatkannya. 

@ Puasa Asyuro hanya dilakukan pada tanggal 10 
muharram saja dan tidak boleh di godho. 

© Orang yang terbiasa melaksanakan puasa 
asyuro tiap tahun apabila ia berhalangan tidak 
puasa ditahun tersebut karena udzur syar’i maka 
ia tetap mendapat pahala 


Rasulullah H bersabda 


U-JLo JJjjZJ (jlS' Lo Jio dj C-ZìS" jàiul 3I Juill J Òy& ISI 


Jika seorang hamba sakit atau bepergian maka 
dituliskan baginya pahala seperti apa yang 
diamalkannya ketika sehat dan mukim [tidak 
bepergian] -HR. Bukhari- 



□OJI cjUJ ÙQSUÌÌÌOJI nmn~i 

YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £J>njJI ,oòj 


Q +966503118704 (] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

Q ialtalha@hotmail.com □ ialtalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 










Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 


©Awalnya puasa asyuro adalah wajib, kemudian 
ketika turun perintah wajibnya puasa ramadhan 
Allah mengganti hukum puasa asyuro menjadi 
sunnah. 


Dalam hadits disebutkan bahwa sahabat Aisyah 
berkata: 


O Q 0 fr 


jibjS Uis jliixij (jbjÌJ jl JÌS ^LoLLoj dJJI Jjuuj Jl5 

jJosl c.Li j-o3 clj^-uilc- ^jj ^Lo cLii jj3 jlS jlAoj 


“Dahulu rasulullah H memerintahkan untuk 
berpuasa asyuro kemudlan tatkala turun perlntah 
puasa puasa ramadhan bellau mempersllahkan 
siapa ingin berpuasa asyuro dan berbuka 
darinya” (HR. Bukhari] 


© Hari Arafah lebih utama dari hari asyuro dan 
puasa Arafah lebih utama dari puasa asyuro 


3 Asyuro adalah hari Allah yang mulia. Allah Ta’ala 
berfirman: 


j^lll jl oUiiJI 



QOJI cjUJ ÙQSUÌÌÌOJI nmn~i 

YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £J>njJI ,oòj 


Q +966503118704 |] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

Q ialtalha@hotmail.com © ialtalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 








“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, [dan 
Kami perintahkan kepadanya]: “Keluarkanlah 
kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang 
benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari- 
hari Allah" QS. Ibrohim : 5 


Yaitu pada hari ini Allah ta’ala menyelamatkan 
nabi musa dan menenggelamkan fir’aun. 

© Hari Asyuro mengingatkan kita tentang 
pentingnya ikatan persaudaraan sesama muslim 
meski tidak berada ditempat dan waktu yang 
sama. 


© Hari Asyuro adalah untuk mewujudkan rasa 
syukur dan meminta pertolongan Allah 
sebagaimana yang dikatakan kepada nabi musa 
dalam firman Allah: 




Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 



□Oll c_nJ| f'i Qqlìnìnl l rimn~i 

YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £J>zùll ,oòj 


Q +966503118704 |] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

Q ialtalha@hotmail.com □ ialtalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 










Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 


“Maka setelah kedua golongan itu saling 
melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: 
“Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul”. 
QS. Asy-Syu’ara'/ 61 

Kemudian Nabi Musa menjawab 

dp bfy* òl d j 

Musa menjawab: “Sekali-kali tidak akan tersusul; 
sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia 
akan memberi petunjuk kepadaku”. QS. Asy- 
Syu’ara’ / 62 

0 Dahuluorang-orangjahiliyahjugamengagungkan 
hari Asyuro, dimana mereka kala itu berpuasa 
dan menutup dinding ka’bah sebagaimana yang 
dikatakan Aisyah [Lihat kitab shahih bukhari 1793 
dan Shahih Muslim 1125] 



qoJI c_nJ| M QqlMiìnl l rimn~i 
YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £jjnlll ^oòj 


Q +966503118704 (] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

Q ialtalha@hotmail.com © ialtalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 










Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 


Q Mengagungkan Asyuro adalah dengan berpuasa 
sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas 
nikmat keselamatan yang Dia berikan dan 
kebinasaan terhadap musuhNya sehingga kita 
dapat merenungkan balasan Allah terhadap 
musuh-musuhNya dan musuh-musuh 
utusanNya. 

0 Sangat disayangkan terjadi banyak berbuatan 
yang tidak dibenarkan dihari asyuro seperti 
melampiaskan kesedihan dengan merobek- 
robek pakaian, melukai badan dan semisalnya. 
Ini bukan ajaran Allah akan tetapi ini adalah 
kelakuan orang-orang jahiliyah dimasa lalu. 
Rasulullah g bersabda: 

dlLiLpJl Cj^ÌpJI 3A9 Ji^JcpJI 3° b- 0 (JAd 

Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang 
menampar pipi [wajahj, merobek saku, dan 
melakukan amalan Jahiliyah.” [HR. Bukharij 



OOll CJ\JJ CjQSUÌUQJI nmn~i 

YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £J>njJI ,oòj 


Q +966503118704 |] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

Q ialtalha@hotmail.com © ialtalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 








Pelajaran/Hikmah 
di Bulan Muharram 


Q Pada hari Asyuro syaithan terus mengusik 
pikiran manusia untuk menyesatkan mereka dan 
menjauhkannya dari jalan yang benar, sehingga 
banyak yang mengotori hari suci ini dengan 
pesta-pesta, bernyanyi, membuat sesaji dsj. Ini 
semua termasuk perbuatan yang tidak pernah 
diajarkan oleh nabi kita Muhammad f§. 

Wallahu A’lam 





QOll CJ\J| f'i QglìMìnl l rimn~i 
YAYASAN PARA PERINDU SURGA 

AHU-0009992.AH.01.04.Tahun 2015 £jjnlll ^oòj 


Q +966503118704 (] /ebrahim-talha 

© +62 821-2000-0445 □ ©ialtalhal 

B ialtalha@hotmail.com (U ialtalha 


□ ialtalha 
Q ialtalha 


Raih pahala dengan menyebarkan kebaikan 








